9 


"EHbtLJAA 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Terbedaaan fola Pikir 
fengusaha 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


49 Perbedaan Pola Pikir 
Pengusaha VS Karyawan 


Olin Susanto 


Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. 
Editor: Mira R., Linda Irawati 
Penata Isi: Dua Sisi Studio 


Desain Kover: Garis Bawah Studio 


Diterbitkan oleh Penerbit Gramedia Widiasarana Indonesia, anggota IKAPI, 
Jakarta 2016. 
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam 
bentuk apa pun (seperti cetak, fotokopi, mikrofilm, CD-ROM, dan rekaman suara) 


tanpa izin tertulis dari penerbit. 


Sanksi Pelanggaran Pasal 113 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 


(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta 


Pan 


melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 
huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 


(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta 


2 


melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 
huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 


(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan 


Pung 


dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 


dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 


(Ae 
(CG KOMPAS GRAMEDIA 


Isi di luar tanggung jawab Percetakan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Pengantar 


Selama ini banyak yangbilang bahwa karyawan sulit untuk 
menjadi orang kaya, dibandingkan jika menjadi pengusaha. 
Padahal, menjadi karyawan dan menjadi pengusaha sama- 
sama punya kesempatan untuk menjadi orang kaya. 

Karyawan dan pengusaha memiliki pola pikir yang 
berbeda dalam bekerja. Pola pikir itulah yang tidak jarang 
ternyata memang membuat para pengusaha terlihat lebih 
mudah untuk mencapai kesuksesan dibandingkan para 
karyawan. 

Seperti apa perbedaan pola pikir itu? Benarkah pola 
pikir pengusaha selalu lebih baik dibandingkan pola pikir 
para karyawan? Tidak selalu. Kadang-kadang, pola pikir para 
karyawan juga lebih baik dibandingkan pengusaha. Keduanya 
harus sama-sama saling belajar, agar bisa mencapai karier 
yang lebih baik. Yang berprofesi sebagai karyawan bisa 
menjadi karyawan yang lebih baik dan bisa mencapai jabatan 
yang diinginkan. Yang berprofesi sebagai pengusaha bisa 
semakin mengembangkan dan memajukan usahanya. 

Jika masing-masing mau saling belajar, maka keduanya 
akan sama-sama mencapai kesuksesan. 


Selamat membaca! 


99 PERBEDAAN POLA PIKIR PENGUSAHA VS KARYAWAN 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


ii 


ren usaha: 


Kesalahan Saya adalah Kesalahan 
Saya 


V5 


Karyawan: 
Kesalahan Saya adalah Kesalahan 


Ferusahaan Juga 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Semua orang, baik karyawan maupun pengusaha, sebisa 
mungkin akan menghindari terjadi kesalahan. Tapi, semua 
orang tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, dibutuhkan 
sikap yang bijak untuk mengatasinya. 

Dalam dunia ketenagakerjaan, setiap perusahaan bisa 
memberikan peraturan tertentu bagi para karyawannya yang 
melakukan kesalahan, khususnya di tempat kerja. Biasanya, 
ada sanksi yang diberikan, mulai dari teguran hingga 
pemutusan hubungan kerja (PHK). PHK atau pemecatan 
biasanya diberlakukan bagi para karyawan yang dianggap 
telah melakukan kesalahan berat dan melakukan tindak 
kriminal. 

Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 
pengusaha diizinkan untuk mem-PHK karyawan yang dinilai 
telah melakukan kesalahan berat, sebagaimana tercantum 
dalam pasal 158. Tapi, Mahkamah Konstitusi akhirnya 
membatalkan pasal tersebut, perusahaan tidak berwenang 
untuk memecat sepihak karyawannya yang dianggap 
melakukan kesalahan berat, tapi pemecatan harus melalui 
persidangan di pengadilan. 

Hal ini karena tidak adanya ketentuan pasti mengenai 
kesalahan berat yang diatur dalam undang-undang tersebut. 
Banyak pihak yang akhirnya menganggap bahwa kesalahan 
berat adalah yang berhubungan dengan hukum pidana, atau 
ketika karyawan tersebut dinilai telah melakukan tindak 
kriminal. 

Jika perusahaan menganggap bahwa karyawannya telah 
melakukan kesalahan berat di tempat kerja, khususnya yang 
merugikan perusahaan, pihak perusahaan harus mengajukan 


99 PERBEDAAN POLA PIKIR PENGUSAHA VS KARYAWAN 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


pemecatannya ke pengadilan dan karyawan harus menerima 
pesangon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Hal ini tentu saja bisa berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan. Karena merasa ada perlindungan dari hukum, 
maka karyawan menjadi kurang waspada dan berhati-hati 
ketika bekerja. Seorang karyawan juga sangat mungkin untuk 
tidak mempersiapkan masa depannya dengan baik, misalnya 
dengan berinvestasi. Jadi, ketika dia harus kehilangan 
pekerjaan, semuanya bisa tiba-tiba runtuh. 

Berbeda dengan seorang pengusaha. Karena semua 
keputusan perusahaan ada di tangannya, maka sebuah 
kesalahan tentu saja dapat berakibat tidak baik bagi 
kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, seorang pengusaha 
akan lebih berhati-hati ketika akan melakukan sesuatu atau 
membuat keputusan. Dia akan memperhitungkan semuanya 
dengan teliti lewat rencana bisnisnya. Seorang pengusaha 
yang baik akan mempersiapkan langkah antisipasi, agar 
ketika dia salah membuat keputusan, dia sudah siap dengan 
solusinya. 

Selain harus menanggung akibat dari kesalahan yang 
dilakukannya sendiri, seorang pengusaha juga harus 
menanggung akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh anak 
buah atau karyawannya. Jadi, bagi seorang pengusaha, 
dia harus melakukan minimal 2 langkah antisipasi, yaitu 
antisipasi jika dia melakukan kesalahan dan antisipasi jika 
karyawannya melakukan kesalahan yang berakibat pada 
jalannya perusahaan. 


99 PERBEDAAN POLA PIKIR PENGUSAHA VS KARYAWAN 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kesalahan yang sering dilakukan 
karyawan: 


DD Tidak melakukan pekerjaan sesuai deadline yang sudah disepakati. 

(@) Tidak sadar mengklik reply alf atau “balas ke semua' pada surel 
perusahaan. 

2D) Datang terlambat dalam rapat. 

D Mencari kerja di tempat lain dengan menggunakan fasilitas 
kantor. 

DD Memberikan alasan sakit ketika sedang tidak ingin bekerja. 


Kesalahan yang sering dilakukan 
pengusaha: 


@ Mengesampingkan atau mengabaikan urusan karyawan. 

»D Tidak berpikir panjang atau kurang bijak ketika menjual saham. 

(3) Tidak memanfaatkan peluang dengan baik. 

D Tidak terlalu mempersiapkan diri ketika harus mempresentasikan 
bisnis. 

O Menutupi kelemahan perusahaan. 

D Tidak fokus dalam berbisnis. 


“Mistakes are part of the dues 
one pays for a full life.” 


- Sophia Loren - 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


ren usaha: 


Semua fekerjaan adalah Tanggun 
Jawab Saya 3919 


V5 


Ka awan: 


Ini Job Dese Saya, yang Lain Bukan 
Tanggung Jawab Saya 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Apakah Anda saat ini berstatus sebagai karyawan? Bidang 
apa yang menjadi tanggungjawab Anda di kantor? Apakah bos 
Anda pernah memberikan tugas atau pekerjaan yang tidak 
sesuai dengan job desc Anda?J ika ya, apa yang Anda rasakan? 

Hampir semua karyawan merasa tidak suka jika bos 
memberikan tugas yang bukan merupakan job desc-nya. 
Walau mungkin merasa kesal, bahkan sampai menggerutu 
gara-gara pekerjaan di luar job desc itu, tapi kebanyakan 
karyawan tidak berani untuk mengajukan komplain kepada 
atasannya. Jadi, dengan berat hati mereka menuruti 
permintaan atasannya. 

Hal ini tentu saja bisa berpengaruh tidak baik untuk 
karyawan. Mungkin saja, tugas utamanya akan terbengkalai 
karena tugas tambahan ini. Untuk itu, jika Anda memang 
mengalaminya, sebaiknya Anda mengatakan baik-baik 
kepada atasan Anda. Memang, menolak tugas dari atasan bisa 
membuat seorang karyawan jadi tidak terlihat profesional. 
Tapi, akan lebih tidak profesional lagi ketika seorang 
karyawan tidak dapat menyelesaikan tugas utamanya. 

Jadi, kalau memang ada tugas tambahan dari bos, 
dan tugas itu ternyata di luar job desc Anda, katakan saja 
sejujurnya pada atasan. Katakan dengan baik-baik bahwa 
tugas atau pekerjaan utama Anda harus mendapatkan 
prioritas dari Anda. Setelah pekerjaan Anda itu selesai, 
barulah Anda bisa menyelesaikan tugas tambahan. 

Selalu menolak tugas tambahan di luar job desc juga tidak 
akan baik untuk perjalanan karier Anda. Anda jadi kehilangan 
kesempatan untuk belajar hal lain di luar hal yang selama ini 
Anda kerjakan. Tugas tambahan di luar job desc, tidak jarang 


99 PERBEDAAN POLA PIKIR PENGUSAHA VS KARYAWAN 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


justru akan memunculkan kemampuan atau bakat Anda yang 
lain. Apalagi jika Anda memiliki atasan yangjeli, yang dapat 
melihat potensi lain dalam diri anak buahnya, tentu tugas di 
luar job desc yang diberikan itu sudah diperhitungkan dengan 
baik. 

Nah, kalau para karyawan biasanya hanya berkonsentrasi 
dengan pekerjaan sesuai job desc-nya, maka para pengusaha 
harus melakukan semuanya. Apalagi saat dia masih berstatus 
sebagai pebisnis atau pengusaha pemula dengan modal yang 
terbatas dan belum mampu menggaji karyawan. Dia harus 
bisa melakukan banyak hal, mulai dari membuat rencana 
bisnis, melakukan promosi, menangani masalah pemasaran, 
bahkan mungkin sampai mengatur keuangan perusahaannya. 
Itulah sebabnya, kebanyakan pengusaha memilih bidang 
usaha yang sesuai dengan passion-nya. Passion itu akan 
membuatnya merasa nyaman ketika harus melakukan tugas- 
tugas yang mungkin selama ini bukan bidangnya. Dia akan 
lebih tertarik dan serius untuk mempelajarinya. 

Passion adalah sesuatu yang sangat penting, baik bagi 
karyawan maupun bagi seorang pengusaha. Dengan passion, 
semua tugas dan pekerjaan akan terasa semakin ringan. 
Passion berhubungan dengan kenyamanan dalam bekerja. 
Menurut CareerNews, hanya 34Yo orang yang merasa nyaman 
ketika harus melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan 
job desc-nya. Mereka itu adalah orang yang memang memiliki 
passion di bidang tersebut. 


99 PERBEDAAN POLA PIKIR PENGUSAHA VS KARYAWAN 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


7 


je 


“we are made wise not 
by the recollection of 
our past, but by the 


responsibility for our 
future.” 


- George Bernard Shaw - 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


3 
Temousaha: 


Saya Berfeman dengan kegagalan 


V5 


Karyawan: 
Kegagalan adalah Musuh Saya 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Sama seperti kesalahan, kegagalan adalah hal yang 
dihindari oleh hampir semua orang. Kenapa orang merasa 
takut gagal? Karena kegagalan dianggap telah membuang- 
buang waktu. 

Bagi seorang karyawan, selain dianggap membuang 
waktu, kegagalan juga berarti harus berhadapan dengan 
atasan. Atasan mungkin akan menegur, memarahi, melakukan 
mutasi, atau yang paling parah adalah mem-PHK. Itulah 
sebabnya, para karyawan sangat menghindari makhluk yang 
bernama kegagalan ini. 

Ketakutan terhadap kegagalan sebenarnya membuktikan 
bahwa mental seseorang belum terlalu kuat. Penulis asal 
Inggris, yang menulis kisah petualangan Harry Potter, J.K. 
Rowling pernah mengatakan, “Kegagalan adalah hal yang 
sangat mungkin terj adi. Hampir tidak mungkin rasanya hidup 
tanpa pernah merasa gagal.” Hal inilah yang mendorongnya 
untuk tetap bersemangat menuliskan kisah Harry Potter dan 
menawarkannya pada penerbit, setelah beberapa penerbit 
sebelumnya menolak untuk menerbitkan naskahnya. 

Menganggap kegagalan sebagai bagian dalam hidup 
juga merupakan moto yang dianut oleh semua pengusaha 
sukses. Misalnya saja Walt Disney, pencipta tokoh kartun 
Mickey Mouse dan Donald Bebek. Sebelum sukses dengan 
kedua tokoh kartun itu dan kemudian memiliki perusahaan 
pembuat animasi sendiri, Disney ternyata juga sering 
menerima kegagalan. Dia pernah dipecat dari jabatannya 
sebagai editor di koran Kansas City Star, karena dianggap 
kurang berimajinasi. 

Kegagalan yang berikut dia alami ketika perusahaan 
studio animasi yang didirikannya, Laugh-O-Gram, mengalami 
kebangkrutan. Dengan sisa semangat yang ada, Walt Disney 


99 PERBEDAAN POLA PIKIR PENGUSAHA VS KARYAWAN 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


lalu mengadu nasib ke Hollywood dan ternyata di sana dia 
menemukan keberhasilan. 

Mental menerima kegagalan sebagai teman seperti yang 
dialami oleh J.K. Rowling dan Walt Disney ini juga dirasakan 
oleh para pengusaha sukses lainnya. Arianna Huffington, 
pendiri media online ternama, The Huffington Post, juga 
pernah merasakan kegagalan. Tidak hanya sekali atau dua 
kali, tapi 36 kali! 

Jadi, tidak ada salahnya bagi para karyawan untuk 
meniru pola pikir yang dianut oleh para pengusaha, yaitu 
tidak takut berhadapan dengan kegagalan. Memang, sebisa 
mungkin kegagalan harus dihindari, antara lain dengan 
bekerja sebaik-baiknya. Jika ternyata usaha keras itu harus 
menemui kegagalan, maka bisa saja bukan usaha Anda yang 
tidak atau belum cukup, tapi ternyata ada kesempatan yang 
lebih baik. 

Untuk bisa berteman dengan kegagalan, ada baiknya 
untuk berusaha berdamai dengan kegagalan. Caranya seperti 
yang dilakukan oleh Walt Disney, yaitu mengej ar mimpi. Kata 
Disney, “Semua impian bisa menjadi nyata jika kita punya 
keberanian yang cukup besar untuk mengejarnya.” 


menghindari kegagalan 


menerima kegagalan 4 Pengusaha 


99 PERBEDAAN POLA PIKIR PENGUSAHA VS KARYAWAN 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


11 


“Failure is simply the 
opportunity to begin 


again, this time more 
intelligently.” 


- Henry Ford - 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


4 


Ten gusaha: 


Saya Harus Menemukan Sesuatu yang 
Baru 
Karyawan: 


Saya Bekerja Berdasarkan Sesuatu 
yang Sudah Ada Sebelumnya. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Hampir semua perusahaan memiliki standard operational 
procedure (SOP) atau prosedur standar operasionalnya 
masing-masing. Hal ini membuat semua karyawan yang 
bekerja di sana harus mematuhinya. Setiap bidang dan 
pekerjaan memiliki SOP sendiri, yang dibuat untuk efektivitas 
dan efisiensi di perusahaan. Setiap ada karyawan baru, 
mereka harus mendapatkan informasi mengenai SOP tersebut 
dan bekerja sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di 
dalamnya. 

Hampir semua karyawan di perusahaan mana pun akan 
bekerja sesuai dengan apa yang sudah ada sebelumnya. 
Mereka tinggal meneruskan apa yang sudah pernah dilakukan. 
Memang, ada beberapa perusahaan yang memberikan 
kesempatan pada para karyawannya untuk melakukan 
inovasi, yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, 
efisiensi, dan efektivitas. Kesempatan berinovasi ini juga 
tertuang di dalam SOP, 

Jika karyawan berpikir bahwa dia harus selalu berusaha 
mematuhi apa yang sudah tercantum dalam SOP di perusahaan 
tempatnya bekerja, maka para pengusaha berpikir bahwa 
sejak awal mereka sudah harus bisa membuat sesuatu yang 
baru, yang tidak hanya mengekor atau menuruti pada contoh 
yang selama ini sudah ada. Hal itu harus mereka lakukan agar 
usaha mereka bisa diterima oleh masyarakat dan sukses. 

Bagi para pengusaha, menemukan sesuatu yang baru 
tidak berarti harus menciptakan penemuan-penemuan baru. 
Bisa saja dia membenahi yang sudah ada, agar menjadi 
lebih baru dan lebih berguna bagi masyarakat, seperti yang 
dilakukan Steve Jobs. Steve adalah pendiri perusahaan Apple 
yang bergerak di bidang teknologi komputer. 


99 PERBEDAAN POLA PIKIR PENGUSAHA VS KARYAWAN 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Steve bukanlah penemu komputer. Dia hanya berusaha 
membuat komputer jenis baru yan lebih mudah digunakan, 
agar komputer bisa dimanfaatkan oleh lebih banyak orang. 
Demikian juga dengan ponsel pintar. Steve sama sekali tidak 
menemukan ponsel pintar. Dia hanya berusaha agar ponsel 
pintar yang dibuat oleh perusahaannya memiliki keunggulan 
yang tidak dimiliki oleh ponsel-ponsel lain. 

Antara karyawan dan pengusaha memang berbeda. 
Kalau karyawan harus bekerja sesuai dengan standar yang 
sudah ditetapkan sebelumnya, maka pengusaha harus bisa 
membuat standar baru, yang lebih sesuai dengan kondisi 
pasar. Meski begitu, keduanya dituntut untuk mandiri. 
Karyawan harus bisa mandiri setelah dia mendapatkan 
pengarahan dari atasannya mengenai standar operasional 
yang berlaku, sedangkan pengusaha harus mandiri ketika dia 
memulai idenya untuk mendirikan sebuah bisnis. 


99 PERBEDAAN POLA PIKIR PENGUSAHA VS KARYAWAN 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


15 


Olive Avianca Savitri (Dekorator Kamar Kos) 


Jika ingin sukses menjadi pengusaha, sebaiknya 

memilih jenis usaha yang baru, yang belum pernah ada 
peminatnya, tapi tetap dengan melihat kebutuhan 
masyarakat. Hal inilah yang dilakukan oleh Olive Avianca 
Savitri, yan memutuskan untuk menggeluti usaha dekorasi 
kamar kos, Penty untuk mahasiswa. 


Olive merupakam lulusan jurusan arsitektur, dia melihat 
ada peluang bisnis untuk membuatkan dekorasi kamar 
kos yang nyaman untuk mahasiswa. Fada fahun 2007. dia 
mulai merealisasikan idenya ifu, dengan modal awal 15 


juta rupiah yang dipinjam dari orang tuanya. 


Bisnisnya itu diberi nama Silver Bedroom, yan 
menyediakan produk-produk unik khas dan pertatatker 
anak muda, seperti karpet, seprai, bed cover, dan 
lain-lain. Olive mulai berpromosi dengan menyebarkan 
brosur dan memasang iklan di majalah Perlahan-lahan, 
orang-orang mulai melirik produknya. 


Setelah bisnisnya mulai stabil, Olive membuat 
www.silvbedroom.com untuk memperluas pasarnya. Di 
website tersebut, Olive juga menyediakan jasa konsultasi 
interior gratis bagi pengunjun yang masih bingung 
unfuk mendekorasi kamarnya. Paras fasi gratis ini tentu 
menaikkan omzefnya karena pengunjung jadi tertarik 
untuk membeli baran barang yang dijual di sama. 

Tahun Z00), Olive terpilih menjadi juara | lomba Wanifa 
Wirausaha BNI -Femina. 


“Start by doing what 
necessary: then do what 
possible: and suddenly you 
are doing what impossible.” 


- Francis of Assisi - 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


0 
ren gusaha: 


Saya Bekerja Sesuai dengan Kebutuhan 
Masyarakat 


Saya Bekerja Sesuai dengan Kebutuhan 


fer usahaan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


18 


Setiap perusahaan memiliki kepentingan masing-masing. 
Oleh karena itu, setiap perusahaan juga memberikan target 
yang berbeda-beda kepada tiap karyawannya. Target-target 
tersebut diberikan agar karyawan dapat menyelesaikan 
tugasnya masing-masing, yang sesuai dengan kebutuhan 
perusahaan. Jadi, para karyawan diharapkan untuk bisa 
memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan. Oleh karena 
itu, perusahaan menerapkan sistem seleksi yang ketat untuk 
memilih karyawan-karyawannya, agar sesuai dengan standar 
yang mereka butuhkan. 

Karena direkrut untuk membantu perusahaan, maka 
seorang karyawan tentu diminta, bahkan dituntut untuk 
bekerja semaksimal mungkin untuk mencapai target yang 
telah diberikan oleh atasannya. Karyawan j uga diminta untuk 
bekerja dengan sungguh-sungguh, menunjukkan bahwa 
dirinya adalah seorang yang profesional dan berdedikasi tinggi 
kepada perusahaan. Dengan begitu, dia dapat bertanggung 
jawab dan berusaha keras dalam menyelesaikan setiap 
hambatan yang dihadapi saat berusaha mencapai target yang 
diberikan kepadanya. Target yang diberikan kepada karyawan 
tentu saja sesuai dengan kapasitasnya, menurut kebutuhan 
perusahaan. 

Sementara itu, seorang pengusaha harus bekerja sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat. Seorang pengusaha yang 
sukses adalah pengusaha yang mampu dan jeli melihat 
kebutuhan masyarakat dan mampu untuk memenuhi 
kebutuhan tersebut. Bill Gates, mampu melihat bahwa 
masyarakat membutuhkan program komputer yang mudah 
digunakan, sehingga dia membuat Microsoft. Steve Jobs 
dengan jeli melihat bahwa masyarakat membutuhkan 
perangkat komputer yang lebih mudah digunakan, sehingga 


99 PERBEDAAN POLA PIKIR PENGUSAHA VS KARYAWAN 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan 
membuat Apple. Sementara itu, Mark Zuckerberg melihat 
bahwa masyarakat membutuhkan sesuatu yang bisa membuat 
mereka semakin mudah berkomunikasi dan berinteraksi 
dengan teman-teman dan kerabatnya, dan itu bisa dipenuhi 
oleh Facebook. 

Jika seorang pengusaha tidak bekerja sesuai dengan apa 
yang dibutuhkan masyarakat, maka dia tidak akan berhasil. 
Seorang pengusaha membutuhkan masyarakat untuk membeli 
atau menggunakan produk atau jasanya, karena dari situlah 
dia akan mendapatkan penghasilan. Jadi, ya tentu saja dia 
harus berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, memulai 
kariernya sebagai pengusaha dengan berjualan ikan. Dia 
melihat bahwa para nelayan di Pangandaran membutuhkan 
orang yang mampu menjualkan ikan hasil tangkapan mereka. 
Di sisi lain, masyarakat membutuhkan ikan untuk dikonsumsi. 
Susi menggabungkan kedua kebutuhan tersebut dengan 
memberanikan diri menjadi penjual ikan. Usahanya semakin 
besar karena usahanya yang berani mencari pasar lebih luas. 


“It is not the pursuit of happiness 
that we find fulfillment, it is 


happiness of pursuit.” 
- Denis Waitley - 


99 PERBEDAAN POLA PIKIR PENGUSAHA VS KARYAWAN 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


1 


9 


